WikipediA 


Bahasa Melayu Papua 


Wilayah 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Bahasa Melayu Papua adalah bahasa yang dituturkan di 
Papua, Indonesia. Jumlah penuturnya kini mencapai 
sekitar 500.000 dan cenderung meningkat. Bahasa 
Melayu Papua dianggap mirip dengan bahasa Melayu 
Ambon dan bahasa Melayu Manado. 

Contoh 

Sa mo makan nasi = Saya mau makan nasi. 

De makan nasi = Dia makan nasi. 

Dong pukul sa = Mereka memukul saya. 

Sa kasi ko jato = Saya membuat kamu jatuh. 

Sa mo pi pasar dolo = Saya mau pergi ke pasar dulu 

Ko bisa kasi pinjam sa uang ka tidak? = Apakah kamu 
bisa meminjamkan aku uang? 

Sa pi masak nasi = Saya mau masak nasi/ saya mau pergi 
masak nasi 

Pranala luar 


(Inggris) Ethnologue\ "Malay, Papuan" (http://www.ethnolo 
gue.com/show_language.asp?code=pmy) 


Bahasa Melayu Papua 

Dituturkan di Indonesia 


Papua 

500.000 (tidak tercantum 
tanggal) 

Austronesia 

- Melayu-Polinesia 

■ Melayu-Sumbawa 

■ Melayu Utara dan Timur 

- Melayik 

- Melayu 

■ Trade Malay ("Melayu 
Pasar") 

■ Indonesia Timur 

■ Bahasa Melayu 
Papua 


Kode bahasa 
ISO 639-3 pmy 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Melayu Papua 

di Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Melayu_Papua&oldid=16893901" 


Halaman ini terakhir diubah pada 3 Mei 2020, pukul 14.50. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




































